PT DUTA PERTIWI Tbk 


Sebuah hubungan yang dilandasi oleh rasa saling 
membutuhkan dan menguntungkan akan membuahkan 
sinergi yang dapat menjadi penopang bagi 
kelangsungan hidup kedua belah pihak, bahkan juga 
mendatangkan manfaat bagi pihak-pihok lain 
sebagaimana kerjasama yang terjadi antara bunga 
dan lebah madu. 


Fiosofi inilah yang mendasari PT Duta Pertiwi Tok sebagai 
pengembang dalam menjalankan roda bisnisnya. 
Kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap produk- 
produk yang dipasarkan menjadi sumber energi 
untuk terus berkarya. Sebaliknya konsumen telah 
mendapatkan produk yang berkualitas yang dapat 
menjadi sarana bagi kelangsungan hidupnya, bahkan 
juga pihak-pihak lain. 


Arelation by mutual need and mutual benefit yields a 
synergy that contributes to survival of the parties, even 
generates advantages to others like mutual symbiosis 
between flowers and honey bees. 


Itis this beautiful philosophy that triggers PT Duta Pertiwi 
Tbk, а developer, to run its business. High consumers’ 
confidence in quailty of its marketed productsis the spirit 
to keep on working, On the other hand, the consumers 
get quality products for their and even others’ survival. 


20 


DAFTAR ISI 
CONTENTS 


Sekilas Perseroan 
Company Highlight 


Struktur Perseroan 
Corporate Structure 


Data Perdagangan Efek di BEJ 
Summary of Share Trading at JSX 


Ikhtisar Keuangan 
Financial Highlights 


Persediaan Tanah 
Land Bank 


SO OA NI 


9 Laporan Mangjemen 
Managemeni Report 


1 7 Laporan Komite Audit 
Report from Audit Committee 


1 8 Portofolio Proyek 
Project Portfolio 


20 Pemegang Saham 
Shareholder Structure 


20 Dewan Komisaris dan Direksi 
Board of Commissioners and Directors 


Laporan Keuangan 
Financial Statement 


PT Duta Pertiwi Tbk memulai usaha developer-nya 
sejak pertengahan tahun 1980 saat di akuisisi oleh 
Sinar Mas Group. Kegiatan utama perseroan 
sampai saat ini terutama pengembangan proyek 
untuk dijual dan sebagian kecil proyek untuk 
disewakan. Fokus ini sejalan dengan keinginan 
pasar dimana status kepemilikan lebih disukai. 
Segmen pasar yang dituju PT Duta Pertiwi Tbk 
adalah tempat usaha untuk bisnis skala kecil dan 
menengah serta perumahan untuk golongan 
pendapatan menengah. 


Mayoritas proyek yang dikembangkan oleh PT Duta 
Pertiwi Tbk dan anak perusahaan maupun 
perusahaan asosiasi terletak pada kawasan 
dengan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat 
disertai dengan tingkat permintaan yang tinggi 
Proyek komersial yang dimiliki tersebar pada daerah 
pusat bisnis Jabotabek dan Surabaya sedangkan 
proyek perumahan yang dikembangkan terletak 
strategis dekat dengan jalan lingkar luar Jakarta, 
Melalui anak perusahaan, PT Duta Pertiwi Tbk 
Memiliki gedung perkantoran yang berlokasi pada 
daerah bisnis yang paling strategis di Jakarta, 
disamping juga memiliki hotel yang diperuntukkan 
bagi para pedagang. 


Td 
SEKILAS PERSEROAN Ф 
COMPANY HIGHLIGHT 


PT Duta Pertiwi Tbk involvement in property 
development began in the mid 1980s, during which 
it was acquired by the Sinar Mas Group. Its business 
activities today reflect а strong emphasis on property 
development, and it undertakes only a small amount 
of leasing. This is а winning approach in a 
marketplace of which ownership is a preference. 
PT Duta Pertiwi Tbk's choosen market segments 
include commercial space for small and medium- 
sized business as well as middle income housing. 


Most of PT Duta Pertiwi Tbk and its subsidiaries as 
well as its associate company's projects are 
concentrated in the prime location with high growth 
and high demand area. Its commercial properties 
are located within the Jabotabek area and 
Surabaya while its landed residential properties are 
well located among the greater Jakarta area. Thru 
its subsidiaries, PT Duta Pertiwi Tbk owns a two-tower 
office building located at the Jakarta most prime's 
business district, besides invests selectively in hotel 
property aimed primarily at business travelers. 


@ komersial Commercial 


Being listed in Jakarta and Surabaya Stock 
Exchange since November 1994, PT Duta Pertiwi 
Tbk is being claimed as an innovative developer 
with its creative concept and innovation. 


PT Duta Pertiwi Tbk's formula for success, in short, is 
fo remain the leading property developer in 
selective, high growth niche sectors. 


© Perumahan Housing 


@ Perkantoran Office Building 


PT Duta Pertiwi Tbk yang telah tercatat sebagai 
perusahaan publik sejak November 1994 pada 
Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, selama 
ini dikenal sebagai Pengembang Inovatif dengan 
karya-karyanya yang kreatif. 


Formula sukses PT Duta Pertiwi Tbk, singkatnya, 
adalah menjadi pemimpin dalam sekior yang 
sangat selektif dengan tingkat pengembangan 
yang tinggi. 


PT DUTA PERTIWI Tbk 


Gedung ITC Mangga Dua, lantai 4 s/d 8, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 
Tel. 62-21-6019788 
Fax. 62-21-6018555 (General), 62-21-6017039 (Corporate Secretary) 
E-mail : duti@simasred.com - Homepage : www.simasred.com 


@ Koto Bunga “9 


STRUKTUR PERSEROAN 
CORPORATE STRUCTURE 


` 
| 
: р 
П 
1 i 
f PT DUTA PERTIWI Tbk 1 
П 
| * Mangga Dua Superbiok * Fatmawati Mas Superbiok H 
1» Roxy Mas Superbiok ~ Mangga Dua Surabaya Superbick ч 
ыа аны ына ка 1 cempaka Mas Superbiok * Taman Duta Mas Maa ea ' 
П П 
1 %----җ--------------- т--------------- a- | 
' H Н i 
' i 1 П 
! 100% 100% 1 100% || 100% | 
' П 
i PT Perwita Marga Sakti PT Mustika Karya Sejati PT Prestasi Mohkota Utama | PT Sinarwisata Lestari П 
1 Ambasodor Kuningan Superbiok “Taman Permata Buana | * Vocant Land-Jati Asih Н * Dust Mangga Dua ' 


100% 


PT Pangeran Plaza Utama 
* Kota Bunga 


PTSaranapapan Ekasejati 
* Kota Bunga 


РТ Kurnia Subur Permai 
* Vacant Land-Cibubur 


PT Sinarwisata Permai 


100% 


1 
| 96837 
| PT Misaya Properindo 

i 


867 


* Banjar Wijaya 


i 
0 

PT Sinarwijaya Ekapratista | Bateo EO 
edo 


* Vacant Land-Benowo, Surabaya 


Ф 


1 1 i 
П 53, 52% П 40% H 
b i 
i PT Putra Alvita Pratama | PTPhinisindo Zamrud Nusantara | PT Matra Olahclpta | PfClraagung Trta Jatim | 
П + Grand Wisata ' * ITC Depok | * Permata Hijau Superolok 1 “ITC Surabaya Mega Grosir | 


1 
П 
' PT Anekagriya Buminusa PT Putra Prabu Karya PT Kanaka Grahaasri PT Prima Sehati 
1 * Kota Wisata “Kota Wisata * Kota Wisata "Kota Wisata 
. Ф + 
' 29% П 
1 
i PT Mekanusa Cipta ! 
1 * Kota Wisata ' 


E DATA PERDAGANGAN EFEK DI BEJ d 
SUMMARY OF SHARE TRADING AT JSK 


Jumlah Transaksi 


Stock Trading 
Bulan Tertinggi Rp. Terendah Rp. PenutupanRp. Rp. Juta Volume 
Month Highest Rp. Lowest Rp. ClosingRp. Milion Rp. Volume 
Januari 950 825 850 665.775 756.000 
January 
Februari 875 825 825 428,050 506.500 
February 
Maret 850 700 700 1.233,500 1.686.000 
March 
April 750 625 650 18.111,863 26308000 
April 
Mei 650 475 500 5.634,013 9.983.000 
Мау 
Juni 600 470 490 702,145 1.446.000 
June 
Juli 700 495 625 1.930.398 3.113.500 
July 
Agustus 700 600 600 2.091.038 3.196.500 
August 
September 700 600 675 4.212,088 6.308.000 
September 
Oktober .042, AIE 
dz 875 650 775 35.042,075 44.182.500 
Nopember 850 750 800 11.890,975 14.856.500 
November 
5 875 750 800 14.509,425 17.563.500 
PERUBAHAN SAHAM CHANGE IN NUMBER OF SHARE 
Bulan Jumlah Saham Keterangan Harga Saham Penyesuaian 
Month Number of Shares Description Adjusted Share Price 
Nopember 94 225.000.000 Penawaran Umum Perdana 3.150 
November Initial Public Offering 
Juli 95 277.500.000 Konversi Obligasi Konversi - 
July Convertible Bond Conversion 
Juli 96 346.875.000 Saham Bonus 4: 1 1.750 
July Bonus Share 1:4 
Februari 97 693.750.000 Pemecahan Nilai Nominal 1.250 
February Stock Split 
Maret 7 1.387.500.000 Penawaran Umum Terbatas | 1.000 


March Right Issue | 


5 


IKHTISAR KEUANGAN 
FINANCIAL HIGHLIGHT 


“9 
> d 


Rp. Juta Rp. in million 2004 2003 2002 2001 2000 
AKTIVA ASSETS 


Kas dan setara kas 

Cash and cash equivalents 296.015 237.810 204.779 385.549 348.607 
Persediaan 

Inventories - net allowance for decline in value 1.126.451 1.155.106 1.395.237 1.126.477 1.697.834 
Tanah yang belum dikembangkan 

Land for development 1.088.367 611.759 588.439 865.560 805.843 
Aktiva tetap - setelah dikurangi penyusutan 

Property and eguipments-net of accumulated depreciation 714.108 737.925 754.732 776.635 232.220 


KEWAJIBAN & EKUITAS LIABILITIES & STOCKHOLDERS’ EQUITY 
Total kewajiban 
Total liabilities 2.653.597 1.814.707 2.025.671 2.410.616 2.404.935 
Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan 
Minority interest in net assets of subsidiaries 375.881 168.367 130.929 89.554 106.351 
ЕТ 
Ee 1.675.783 1.615.708 1.545.588 1.263.601 1.221.916 
LABA RUGI PROFIT & LOSS 


Pendapatan usaha 


Sales and revenues 900.126 1.209.416 1.618.413 1.205068 604.992 
Laba kotor 

Gross profit 489.414 566.543 802.305 571.253 381.782 
Laba usaha 

Income from operation 112.193 163.268 359.604 244.669 211.174 
Laba sebelum pajak 

Income before tar 107.825 139.432 316.827 44,125 127,000 
Pajak penghasian 

Income tax 16.865 16.076 30.145 18.903 24.266 


Hak pemegang saham minoritas atas bagian 
laba (rugi) bersih pada anak perusahaan 
Minority interest in netincome (loss) 


of subsidiaries 31.317 26.429 41.194 -16.730 10.413 
Laba (rugi) bersih 
Net income (loss) 59.643 9697 281.263 41.953 92.320 


RATIO PERTUMBUHAN (75) GROWTH RATIO (75) 
Pendapatan usaha 


Sales and revenue -26% -25% 34% 99% 54% 
Laba usaha 
Income fom operation -32% -55% 47% 16% 48% 
Laba bersih 
Netincome -39% -66% 570% -55% 42% 


RATIO USAHA (%) OPERATING RATIO (%) 
Laba (rugi) bersih terhadap pendapatan usaha 


Net income to sales and revenue & 8% 17% 3% 15% 
Laba (rugi) bersih terhadap ekuitas 
Net income to equity 3% % 18% 3% 8% 


RATIO KEUANGAN (%) FINANCIAL RATIO (%) 


adap jumlah ekuitas 


«Ё 


Grand ТС Permata Hijau @ 


PERSEDIAAN TANAH 


LAND BANK 
Fully Under 
Constructed Construction GGe Ez 
(Ha) (Ha) 

Superblok 5.15 7.51 17.62 30.27 
Mangga Dua 1.74 - - 174 
Roxy Mas 0.35 - 13.14 13.49 
Cempaka Mas 2.07 - - 2.07 
Ambasador Kuningan 0.29 = = 0.29 
Fatmawati Mas 0.22 = = 0.22 
Mangga Dua Surabaya 0.48 3.12 0.58 4.18 
Permata Hijau - 11 - LI 
ITC Depok Е 3.28 = 3.28 
ITC Surabaya Mega Grosir - - 3.90 3.90 
Landed Residential 13.40 40.00 1,538.81 1,592.20 
Banjar Wijaya 1.52 0.16 23.95 25.62 
Taman Permata Buana 0.05 0.15 0.23 0.43 
Kota Bunga 582 1.53 53.28 60.63 
Jatiasih 2 = 86.75 86.75 
Kota Wisata 592 17.10 256.94 279.96 
Legenda Wisata 0.09 21.07 80.12 101.28 
Cibubur - - 132.11 132.11 
Grand Wisata = е 699.99 699.99 
Benowo = = 205.44 205.44 
Others 3.24 0.0 0.0 3.24 
Plaza Bil 1.33 = = 1.33 
Dusit Balikpapan 1.91 = = 1.91 


Grand Total 21.79 47.50 1,556.43 1,625.72 


COMMERCIAL 


Setelah mempertemukan putik dan benangsari sebagai tahapan bagi 
bunga untuk berkembang biak, sang lebah pun segera memproduksi madu 
yang akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak yang 
membutuhkannya. 


Menjadi kepuasan tak temilai bagi kami ketika menyaksikan kawasan yang 
kami bangun terus berkembang menjadi sentra usaha dan mendatangkan 
manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. 


After pollination to mark the beginning of good growth, the bees produce honey 
for the benefit of all. 


Our ultimate satisfaction is watching the growth of the area we develop to business 
centers for the benefit of all, 


Ф LAPORAN MANAJEMEN 
MANAGEMENT REPORT 


Year 2004 for PT Duta Pertiwi Tbk's except 
consolidating to complete the projects launched 
in previous years, also started to look for more land 
bank and launched new projects. During this period, 
PT Duta Pertiwi Tbk has entered into either joint 
development agreements with some land owners 
or share acquisition to develop both commercial 
and housing new projects. 


The joint development or share acquisition includes 
PT Phinisindo Zamrud Nusantara which owns 3.28 
ha land in Depok, PT Mitra Karya Multiguna which 
owns 210 ha land in Surabaya, PT Citraagung 
Tirtajatim which owns 3.9 ha land in Surabaya, and 
PT Putra Alvita Pratama which owns 700 ha land 
in Bekasi. 


Some important events took place in the year 2004 
includes working capital loan given by PT Bank 
Negara Indonesia Tbk for the amount of USD 28.5 
million and Rp 352.75 billion, an award given by 
Property Indonesia magazine as “Innovative 
Developer", a central marketing office of all projects 
opened at Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, and 
in connection to comply with Good Corporate 
Governance practice, the Audit Committee was 
formed with Teddy Pawitra as Chairman and Rusli 
Prakarsa, Pande Putu Raka, each as member. 


Selama tahun 2004 ini, selain konsolidasi untuk 
menyelesaikan proyek-proyek yang ada, PT Duta 
Pertiwi Tbk mulai mencari lahan-lahan baru dan 
meluncurkan beberapa proyek baru. Dalam kurun 
waktu ini, PT Duta Pertiwi Tbk menjalin beberapa 
kerjasama dengan pihak lain sebagai pemilik lahan 
maupun pembelian saham perusahaan lain untuk 
mengembangkan lahan baik untuk proyek 
komersial maupun perumahan. 


Kerjasama tersebut antara lain dengan PT Phinisindo 
Zamrud Nusantara sebagai pemilik lahan 3,28 ha 
di Depok, PT Mitra Karya Multiguna sebagai pemilik 
lahan 210 ha di Surabaya, PT Citraagung Tirtajatim 
sebagai pemilik lahan 3,9 ha juga di Surabaya dan 
PT Putra Alvita Pratama sebagai pemilik lahan 700 
ha di Bekasi. 


Disamping itu, beberapa kejadian penting dalam 
perseroan untuk tahun 2004 ini antara lain adalah 
diperolehnya pinjaman modal kerja dari PT Bank 
Negara Indonesia Tbk sejumlah US$ 28,5 juta dan 
Rp 352,75 miliar. Diraihnya penghargaan dari 
majalah Properti Indonesia sebagai “Innovative 
Developer". Kemudian perseroan juga telah 
membuka kantor sentral pemasaran untuk seluruh 
proyek yang berlokasi di Ruko Mega Grosir 
Cempaka Mas. Serta dalam rangka penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang baik telah terbentuk 
Komite Audit PT Duta Pertiwi Tbk yang 
beranggotakan Teddy Pawitra sebagai ketua 
merangkap komisaris independen, Rusli Prakarsa 
dan Pande Putu Raka masing-masing sebagai 
anggota komite audit. 


In huniar 


LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 


Legenda Wisata @ 


Review of company activities below are 
summarized according to the type of development 
i.e. Commercial, Housing/Landed Residential, Hotel 
and Office Building. 


COMMERCIAL 


During the year of 2004, some new commercial 
projects has been launched into the marketi.e. ITC 
Depok, Pusat Grosir Wonokromo and ITC Surabaya 
Mega Grosir. 


ITC Depok, developed on 3.28 ha of land area and 
consists of 1,812 unit kiosk and 49 unit shop houses. 
Average selling price for the kiosk isrange between 
Rp 20 million to Rp 38 million per sqm while the size 
of each kiosk is range between 5 sqm to 8 sqm per 
unit, Average selling price of shop house is range 
between Rp 800 million to Rp 1.2 billion per unit with 
land size range from 65 sqm to 75 sqm per unit. 


Pusat Grosir Wonokromo, developed on 3 ha of 
land area within the Mangga Dua Surabaya 
Superblock. The project consists of 1,500 unit kiosk 
with average selling price between Rp 10 milion 
to Rp 20 million per sqm. 


ITC Surabaya Mega Grosir, developed on 3.9 ha 
of land area is a 6 storey building covering not less 
than 3,000 unit kiosk with average selling price 
range from Rp 28 million to Rp 39 million per sqm, 
while the average unit size is range between 6 sqm 
to 8 sqm. 


Ulasan selanjutnya atas kegiatan operasional 
perseroan akan kami sampaikan berdasarkan 
pengembangan masing-masing segmen usaha 
yang meliputi Komersial, Perumahan, Hotel dan 
Gedung Perkantoran. 


KOMERSIAL 


Selama kurun waktu tahun 2004, beberapa proyek 
komersial baru telah diluncurkan yang meliputi ПС 
Depok, Pusat Grosir Wonokromo dan ITC Surabaya 
Mega Grosir. 


ITC Depok, berdiri di atas lahan seluas 3,28 ha dan 
meliputi 1.812 kios serta 49 ruko dengan rentang 
harga jual antara Rp 20 juta sampai Rp 38 juta per 
meter persegi. Sementara luasan masing-masing 
kios bervariasi antara 5 sampai 8 meter persegi per 
unit, Harga jual rata-rata untuk ruko berkisar antara 
Rp 800 juta sampai Rp 1,2 milyar dengan luasan 
tanah antara 65 meter persegi sampai 75 meter 
persegi per unit. 


Pusat Grosir Wonokromo, berdiri di atas lahan seluas 
3 ha dalam kawasan Mangga Dua Surabaya dan 
terdiri dari 1.500 unit kios dengan kisaran harga 
antara Rp 10 juta sampai Rp 20 juta per meter 
persegi. 


ITC Surabaya Mega Grosir, berdiri di atas lahan 
seluas 3.9 ha dan merupakan gedung 6 lantai yang 
meliputi 3.000 kios dengan rentang harga jual 
antara Rp 28 juta sampai Rp 39 juta per meter 
persegi dan luasan kios antara 6 meter persegi 
sampai 8 meter persegi per unit. 


OTEL & GEDUNG PERKAI 
HOTEL & OFFICE BUILDING 


Keindahan simponi alam terdengar lewat kicauannya sebagai pertanda 
hilangnya dahaga serta pulihnya kembali energi dan harapan. 


Kesegaran dan kenyamanan tersaji disetiap hotel dan gedung perkantoran 
kami agar dapat menjadi oase bagi pengunjung serta mengembalikan lagi 
energi yang hilang guna mewujudkan berbagai harapan. 


Beauty of the symphony of nature lingering amidst the sweet air of birds" sound 
marks the fulfilment of thirst and recovery of energy and hope. 


Freshness and comfort are readily found in all our hotels and office building to be 
the oasis of guests and means to regain energy and hope. 


LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 


During the year of 2004. the company has 
completed the development of Permata Hijau 
Superblock and the soft opening of Grand ITC 
Permata Hijau was done on 17 September 2004. 


HOUSING / LANDED RESIDENTIAL 


The company has launched new clusters of housing 
with seling price below Rp 150 milion per unit to 
captive the middle market segment in Kota Wisata 
and Legenda Wisata. 


During this year, the company also acquires new 
land bank as much as 700 ha in Bekasi to develop 
new housing project. The company has also 
developed a small cluster in Taman Duta Mas, 
Jelambar, West Jakarta as a joint development with 
а land owner. 


HOTEL 


Two hotels owned thru subsidiaries, i.e. Dusit 
Balikpapan in East Kalimantan reached occupancy 
level at 65% or lower than previous year that 
reached 78% due to new hotels operated. While 
occupancy level at Dusit Mangga Dua reached 
77% or higher than previous year that reached 62%. 


Selama tahun 2004 ini. perseroan juga telah 
menyelesaikan pembangunan proyek Superblok 


Permata Hijau dan soft opening Grand ITC Permata 
Hijau telah dilaksanakan pada 17 September 2004. 


PERUMAHAN 


Perseroan meluncurkan beberapa cluster 
perumahan baru untuk kalangan menengah 
dengan harga jual dibawah Rp 150 juta per unit 
dalam kawasan Kota Wisata dan Legenda Wisata. 


Tahun ini perseroan juga telah memperoleh 
lahan baru seluas 700 ha di Bekasi untuk 
mengembangkan proyek perumahan baru. 
Disamping itu bekerjasama dengan pemilik lahan, 
perseroan telah membangun satu cluster kecil 
perumahan di dalam kompleks perumahan Taman 
Duta Mas, Jelambar, Jakarta Barat. 


HOTEL 


Dua hotel yang dimiliki melalui anak perusahaan 
yaitu Hotel Dusit Balikpapan yang berlokasi di 
Balikpapan, Kalimantan Timur tingkat huniannya 
mencapai 65% atau lebih rendah dari pencapaian 
tahun sebelumnya yang 78%. Penurunan tingkat 
hunian ini antara lain disebabkan oleh hadirnya 
beberapa hotel baru. Sedangkan tingkat hunian 
Hotel Dusit Mangga Dua mencapai 77% atau 
meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 
627. 


* 


GEDUNG PERKANTORAN 


Gedung perkantoran prestisius yang dimiliki melalui 
anak perusahaan yaitu Plaza BII yang terdiri dari 
dua menara pada lokasi yang sangat strategis di 
kawasan segitiga emas, masih berhasil 
mempertahankan tingkat hunian sebesar 91% atau 
lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya 
dengan tingkat hunian 84%. 


TINJAUAN KEUANGAN 
Neraca 


Kas dan setara kas meningkat sebesar 24% 
dibandingkan dengan tahun 2003 sementara 
Investasi meningkat 91% disebabkan oleh 
peningkatan surat berharga berupa reksadana 
dan penyertaan saham pada perusahaan asosiasi. 
Piutang usaha menurun 337 karena adanya 
penurunan penjualan atas tanah dan bangunan 
strata title. Tanah yang belum dikembangkan 
meningkat sebesar 77% disebabkan oleh perolehan 
tanah baru yang berlokasi di Bekasi dan Surabaya. 


Hutang bank dan lembaga keuangan meningkat 
229% sehubungan dengan diperolehnya 
pinjaman baru berupa fasilitas kredit modal kerja 
dari PT Bank Negara Indonesia Tbk sejumlah 
Rp 352,75 milyar dan US$ 28,5 juta. Pinjaman ini 
berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo 
pada Desember 200? dengan tingkat suku bunga 
masing-masing sebesar 13,5% untuk pinjaman 
rupiah dan 9& untuk pinjaman dolar. 


LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 


OFFICE BUILDING 


The prestigious office building owned by a 
subsidiary, Plaza BII – a two towers building 
strategically located within the Golden Triangle 
area, maintains occupancy rate at 91% or higher 
than previous year that reached 84%. 


FINANCIAL REVIEW 
Balance Sheet 


Cash and cash equivalent increase 24% in 
compare with the year 2002 while Investment 
increase 91% due to increase of marketable 
securities and investment in associate companies. 
Trade Account Receivable decrease 33% as a 
result of decrease in sales of land and building 
with strata tilile. Land for development increase 
77% as a result of new land bank acquired which 
located in Bekasi and Surabaya. 


Loan from banks and financial institutions increase 
229% as a result of new working capital loan given 
by PT Bank Negara Indonesia Tbk for the amount 
of Rp 352.75 billion and US$ 28.5 million. This loan 
will be matured in December 2009 and interest 
charged were 13.5% and 9% respectively. 


LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 


Statements of Income 


Sales and revenues decrease 26% due to 39% 
decrease in sales after combining with 2% increase 
in rental, 6% increase in hotel, and 21% increase 
in others. 


Cost of sales decrease 14% while gross profit margin 
increase to 54% from 46% in year 2003. 


Operating expenses decrease 7% as well as 
operating profit margin decrease to 12% from 13% 
in year 2003. 


Net income decreases by 39% compare to year 
2003 due to the all conditions mentioned above. 


FUTURE PLANNING 


Entering the year 2005, the company start to launch 
new projects either for commercial or housing 
projects. While in the meantime, searching for new 
land bank intended for commercial or housing 
projects still on going. The new land bank could 
be gathered either by acquisition or joint 
development with the land owner. 


Laporan Laba Rugi 


Pendapatan usaha menurun 26% yang berasal 
dari penurunan penjualan sebesar 39% setelah 
dikombinasikan dengan peningkatan penghasilan 
sewa dan hotel masing-masing sebesar 2% dan 
6%, serta peningkatan lain-lain sebesar 21%. 


Beban pokok penjualan juga mengalami 
penurunan sebesar 14% sedangkan margin laba 
kotor meningkat menjadi 54% dari 46% di tahun 
2003. 


Beban usaha menurun 7%, demikian juga margin 
laba usaha menurun menjadi 12% dari 137 di 
tahun 2003. 


Keseluruhan kondisi di atas menyebabkan laba 
bersih mengalami penurunan sebesar 39% jika 
dibandingkan dengan tahun 2003. 


RENCANA KEDEPAN 


Memasuki tahun 2005, perseroan mulai 
meluncurkan beberapa proyek baru baik untuk 
komersial maupun perumahan. Disamping itu, 
usaha pencarian lahan-lahan baru baik untuk 
pengembangan proyek komersial maupun proyek 
perumahan masih terus berlanjut. Usaha pencarian 
lahan baru tersebut bisa berupa pembelian lahan 
maupun melalui kerjasama dengan pemilik lahan 
Ima-sama mengembangkan lahan 


Akhirnya manajemen atas nama perseroan ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang tidak 
terhingga kepada para pemegang saham, para 
mitra kerja, para karyawan serta semua pihak 
yang tetap setia mendukung perseroan dalam 
menjalani masa-masa yang semakin kompetitif 
ini. Terutama rasa terima kasih juga kami 
sampaikan khusus kepada para pembeli produk 
perseroan yang tetap setia dan percaya pada 
perseroan. 


Franky Oesman Widjaja 


Komisaris Utama President Commissioner 


LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 


Finally on behalf of the company, the management 
would like to thank the shareholders, partners, 
employees and others who always support the 
company during this increasingly competitive 
market. The management would also like to express 
a deepest gratitude to all the buyers who always 
support and convince to buy the company 
product. 


Uktar Widjaja 


Direktur Utama President Director 


E LAPORAN KOMITE AUDIT 
REPORT FROM AUDIT COMMITTEE 


Pada tahun 2004, perseroan telah membentuk 
Komite Audit (“Komite”) yang terdiri dari 3(tiga) 
orang anggota independen dan non-eksekutif. 
Susunan anggota Komite tersebut adalah sebagai 
berikut : 


* Ketua: 
Prof. DR. Teddy Pawitra 
(Komisaris Independen) 


* anggota : 
Drs. Rusli Prakarsa Akt. 
Drs. Pande Putu Raka, MA 


Pada tanggal 18 Pebruari 2005 Komite telah 
mengadakan pertemuan dengan mangjemen 
untuk sosialisasi Komite Audit Charter. Komite juga 
telah mengadakan beberapa kali pertemuan 
dengan internal auditor. 


Komite tidak melihat adanya hambatan atas 
pelaksanaan tugas internal dan eksternal auditor 
perseroan di tahun 2004. Penyajian Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 telah 
sesuai dengan PSAK dan ketentuan yang berlaku 
umum. 


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Komite telah 
memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris 
agar laporan keuangan yang telah diaudit untuk 
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 
2004 dapat diterima dan dilaporkan dalam Laporan 
Tahunan Perseroan. 


Jakarta, 31 Maret 2005 


| 


A 


AA 


ST 
EZ 


Hotel Dusit Jakarta @ 


In 2004, the company had formed an Audit 
Committee ("Committee") comprising of 3 (three) 
independent and non-executive members, as 
follows: 


* Chairman: 
Prof. DR. Teddy Pawitra 
(independent Commissioner) 


* member: 
Drs. Rusli Prakarsa Akt. 
Drs. Pande Putu Raka, MA 


On February 18, 2005, the Committee held а 
meeting with the management to socialize the 
Audit Committee Charter, The Committee also 
had held several meetings with the internal auditors. 


In 2004, the Committee did not encounter obstacles 
in conducting both intemal and external auditor's 
job. The financial statement for the year ended 
December 31, 2004 had been reported according 
to the generally accepted accounting principles 
of Indonesia. 


Due to the above, the Committee recommends 
to the Board of Commissioners to accept the 
audited financial statement 2004 and to include it 
in the company's annual report. 


Jakarta, March 31, 2005 


Prof. DR. Teddy Pawitra 


Drs. Pande Putu Raka, MA 


Drs. Rusli Prakarsa, Akt. 


COMMERCIAL MIXED USE 
SUPERBLOCK MANGGA DUA 
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara 
* Mangga Dua Shophouse 
Shophouse 
« Mangga Dua Court 
Apariment 
“ITC Mangga Dua 
Klosk/Relall Space 
Office Space 
Klosk/Retall Space - Extention (4F) 


Klosk/Refall Space - Extention (GF, ЗЕ, SF) 


» Mal Mangga Dua 
Shophouse 
Klosk/Retall Space 

* Dusit Orion Mangga Dua 
Shophouse 
Klosk/Retall Space 


Hotel 
“Wisma Eka Jiwa 
Shophouse 
Office Space 
* Jembatan Niaga 1 
(ITC Mangga Dua - Dusit Mangga Dua) 
Klosk/Retall Space 
< Mangga Dua Biok А 
Shophouse 
» Jembaton Niaga 2 
{ТС Mangga Dua - Mal Mangga Dua) 
Klosk/Retall Space 
* Harco Mas Mangga Dua 
Klosk/Retall Space - Phase | 
Klosk/Retall Space - Phase Il - Bridge 


SUPERBLOCK ROXY MAS 
Jl. K.H.Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 
* Ruko Roxy Mas 
Shophouse 
* ITC Roxy Mas & Apartment 
Klosk/Retall Space 
Apariment 


SUPERBLOCK CEMPAKA MAS 
Jl. Let.Jend suprapto, Jakarta 
* Graha Cempaka Mas 
Shophouse 
Apariment 
* ITC (Plaza) Cempaka Mas 
Hypermarket + Klosk/Retall Space 
Klosk/Retall Space 
Office 
* Ruko Mega Grosir 
Shophouse 
Temporarily Klosk/Retall Space 
Shophouse 


SUPERBLOCK AMBASADOR KUNINGAN 
Jl. Dr. Satrio, Jakarta Selatan 
* Ambasador | 
Shophouse 
Klosk/Retall Space 
Apartment 
Strata Office 


1989 - 1992 
1992- 1994 
1990-1992 


1999 - 2000 
2002 - 2003 
1993-1995 


1994-1996 


1994-1996 


1997-1997 
1997 - 1998 


1999 - 2000 


2000 - 2002 
2001 - 2002 


1990-1992 
1993-1995 


1994-1996 


1995-1999 
2000 - 2002 
2000 - 2002 


1998 - 1999 


1999 - 2000 
2001 - 2002 


1995-1997 


dd 


PORTOFOLIO PROYEK 
PROJECT PORTFOLIO 


* ТС Kuningan 
Klosk/Retall Space 
Klosk/Retall Space - Bridge 
Apartment 


SUPERBLOCK FATMAWATI MAS 
JI, Fatmawati, Jakarta Selatan 
* Duta Mas Fatmawati (Phase |) 
Shophouse 
+ Duta Mas Fatmowati (Phase 1) 
Klosk/Retall Space 
* ТС Fatmawati 
Shophouse 
Kiosk/Retail Space 
Big space for supermarket 


SUPERBLOCK MANGGA DUA SURABAYA 
2. Jagir, Surabaya 
« Mangga Dua Surabaya 
Shophouse 
* Pusat Grosir Wonokromo Surabaya 
Kiosk/Retall Space without AC 


SUPERBLOCK PERMATA HIJAU 
Jl Arteri Permata Hijau, Jakarta 
* Kantor Permata Hijau 
Shophouse 
* Grand ТС Permata Hijau & 
Apartemen Grand Permata 
Klosk/Retall Space 
Apartment 


MC DEPOK 
Klosk/Retall Space 
Shophouse 


ITC SURABAYA MEGA GROSIR 
Klosk/Retall Space 


HOUSING / LANDED RESIDENTIAL 

TAMAN DUTA MAS, Jelambar, Jakarta Barat 
BANJAR WIJAYA, Cipondoh, Tangerang 
KOTA BUNGA, Cipanas, Puncak 


TAMAN PERMATA BUANA, Kembangan, Jakarta Barat 


KOTA WISATA, Cibubur 
LEGENDA WISATA, Cibubur 
GRAND WISATA, Bekasi Timur 


LAND BANK 

ROXY II 

JATI ASIH 

CIBUBUR 

BENOWO, SURABAYA 


2001 - 2003 


1996 - 1997 


1999 - 2000 
2000 - 2001 


1997 - 1999 
2004 - 2007 


2002 - 2003 


2002 - 2004 


2004 - 2005 


2005 - 2007 


1988 - 1998 
1991 - 2005 
1993 - 2006 
1993 - 2004 
1997 -2008 
1998 - 2008 
2005 - 2020 


W® E 


To Bandara Soekarno-Hatta 


| Jakarta 
— Utara 


Jakarta 
Timur 


To Cikampek 


Jakarta 


To Serpong Selatan Grand Wisata 


Annual report 


0.34% 


PT Sinar Mas Tunggal 


50.45% 


PT Ekacenira Usaha Maju 


PEMEGANG SAHAM 
SHAREHOLDER STRUCTURE 


dd 


14.50% 


РТ Paraga Artamida 


34.71% 


Masyarakat/Public 


Ф 


DEWAN KOMISARIS & DIREKSI 
BOARD OF COMMISSIONERS & DIRECTORS 


Franky Oesman Widjaja 
Komisaris Utama / President Commissioner 


Djafar Widjaja 
lakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner 


Arthur Tahya 
Komisaris / Commissioner 


Jo Liat Tjian 
Komisaris / Commissioner 


Simon Lim d 
Komisaris / Commissioner 


Teddy Pawitra 
Komisaris Independen / Independent Commissioner 


Sonny Harsono 
Komisaris Independen / Independent Commissioner 


Muktar Widjaja 
Direktur Utama / President Director 


Welly Setiawan Prawoko 
Wakil Direktur Utama / Vice President Director 


Harry Budi Hartanto 
Direktur / Director 


Julius Kajo 
Direktur / Director 


Glen Hendra Gunadirdja 
Direktur / Director 


Stevanus Hartono 
Direktur / Director 


Hermawan Wijaya 
Direktur / Director 


Franciscus Xaverius R.D 
Direktur / Director 


Petrus Kusuma 
Direktur / Director 


LAPORAN KEUANGAN 
FINANCIAL STATEMENT 


